Menimbang 


Mengingat 


PEBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR 26 TAHUN 2023 


TENTANG 
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT 
BANTUAN LANGSUNG TUNAI 
DESA BAJERA KECAMATAN SELEMADEG 
TAHUN 2023 


PEBEKEL DESA BAJERA, 


: a. Bahwa berdasarkan hasil pendataan Calon Keluarga 
Manfaat dan musyawarah khusus hari Senin tanggal 
Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua 
perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Daftar 
Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa 
Tahun 2023, 


1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495), 

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6485), 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 


10. 


11. 


12. 


tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321), 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864), 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 
Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 260), 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1295), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611): 
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 960): 

Peraturan Menteri Desa Pembanguna Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 
Nomor 19), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 73 ): 


Menetapkan 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, 
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 
Nomor 87 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 
Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2020 Nomor 23 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 100 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 
100), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa 
Bajera Tahun 2017 Nomor 3), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 02 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 02): 


Peraturan Desa Bajera Nomor 07 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) 
(Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 07), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 09 Tahun 2022 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa 
Bajera Tahun 2022 Nomor 09), 


Peraturan Perbekel Nomor 15 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penetapan Keluarga Penerima Manfaat 
Bantuan Langsung Tunai Desa (Berita Desa Nomor 
15 Tahun 2022), 


MEMUTUSKAN 


KEPUTUSAN  PEBEKEL DESA  BAJERA TENTANG 
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT 
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA BAJERA KECAMATAN 
SELEMADEG KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 


KESATU : Daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini 


KEDUA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 


Ditetapkan di Desa Bajera 
Pada tanggal 09 Januari 2023 


PERBEKEL DESA BAJERA 


I PUTU SUKARATA 


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 
1. Camat Selemadeg 
2. Ketua BPD Desa Bajera 
3. Arsip. 


LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR : 26 TAHUN 2023 
TANGGAL : 09 JANUARI 2023 


DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT) 
DESA BAJERA, KECAMATAN SELEMADEG, KABUPATEN TABANAN 
TAHUN 2023 


NO NAMA NIK PEKERJAAN ALAMAT NOMOR REKENING 
1 2 4 5 6 7 
4 
1 1 WAYAN IRIANTIKA 5102011903082440 |5102011809620001 jTIDAK BEKERJA j|BR. DINAS BAJERA KAJA 0410202166450 
2 (NI MADE KEMUN 5162011903082479 |5102017112500038 jTIDAK BEKERJA |BR. DINAS BAJERA KAJA 0410224017428 
3 II GUSTI KETUT SUDIRA 5102012409210001 /5102013112370005 |TIDAK BEKERJA (BR. DINAS BAJERA KAJA 0410224017375 
4 IM. SUTAWIJAYA 5102011807180004 j5102010101550003 jTIDAK BEKERJA BR. DINAS BAJERA KAJA 0410224017431 
5 II WAYAN WIRATA 5102011903081921 |5102013010640001 |TIDAK BEKERJA |BR. DINAS BAJERA KAJA 0410224017404 
6  |SAMUDDIN, S.Ag 5102011903080888 |5102013112630002 |TIDAK BEKERJA (BR. DINAS BAJERA KAJA 0410224017349 
7 INI NENGAH NYADRI 5102011307210001 (5102017112420045 |TIDAK BEKERJA (BR. DINAS BAJERA KAJA 0410224025607 
8 |IDA AYU KADE SUATI 5162011903081822 j5102016112350001 BR. DINAS BAJERA KAJA 0410202186361 
9 (ISIN 5102011903081775 |5102016612560007 BR. DINAS BAJERA KAJA 0410202184635 
10 INI LUH GEDE SULISTIA DEWI /5102013004210002 |5102015003730001 |TIDAK BEKERJA . DINAS BAJERA TENGAH 0410224022124 
11 (NI KETUT SURIATI 5102012112210001 /5102017112480007 |TIDAK BEKERJA . DINAS BAJERA TENGAH 0410224017583 
12 5102017112570017 /TIDAK BEKERJA . DINAS BAJERA TENGAH 0410224017601 
13 5102012907660001 TIDAK BEKERJA . DINAS BAJERA KELOD 0410224017935 
14 JIDA AYU PUTU SAYANG 5102010905180003 |5102017112360005 |TIDAK BEKERJA (BR. DINAS BAJERA KELOD 0410202184063 
15 HH KETUT SURYA ANTARA 5102011410110003 |5102010602660001 |TIDAK BEKERJA (BR. DINAS BAJERA KELOD 0410224018021 
16 TIDAK BEKERJA |BR. DINAS BAJERA KELOD 0410224017910 
17 TIDAK BEKERJA BR. DINAS BAJERA KELOD 0410224017856 
18 INI KETUT SUPIATI 5102011407160004 |5102016012500001 |TIDAK BEKERJA |BR. DINAS BAJERA JERO 0410224017612 
19 (NI KETUT MUNGKERUG 5102010910190001 |5102017112500107 |TIDAK BEKERJA . DINAS BAJERA JERO 0410224017624 
20 JIDA BAGUS KADE SUADNYA 5102010302140001 s1o2018112160016 (rupa BEKERJA BR. DINAS BAJERA JERO 0410224017703 
| 
21 (NI WAYAN RIBUG 5102011903081867 TIDAK BEKERJA BR. DINAS BAJERA JERO 0410224017727 
22 |WAYAN DASTRA BUANA 5102011903081719 /5102012810580002 |TIDAK BEKERJA . DINAS BAJERA JERO 0410224017715 
23 INI NYOMAN SUPARWATI 5102010804220003 |5102036011690001 jTIDAK BEKERJA . DINAS BAJERA JERO 0410224017740 
24 |DEWA MADE MERTA 5102011903080889 /5102013112420010 |TIDAK BEKERJA . DINAS BAJERA JERO 0410224017765 
25 INI MADE SUKASIH 5102010601220005 |5102017011580001 (TIDAK BEKERJA . DINAS BAJERA SARI 0410224017789 
26 (NI NENGAH SENENG 5102013101220001 |5102017112660016 |TIDAK BEKERJA . DINAS BAJERA SARI 0410224017832 
27 IWAGINEM 5102011810160007 |5102014708320001 |TIDAK BEKERJA . DINAS SARASWATI 0410224018500 
28 ISRI WINARNI 5102012311100034 /5102017112520021 |TIDAK BEKERJA . DINAS SARASWATI 0410224018446 
29 INI WAYAN SERUNI S102012106160001 /5102017112300019 jTIDAK BEKERJA - DINAS SARASWATI 0410224018458 
30 j|I WAYAN WIDIANA 5102011410110003 |5102010602660001 |TIDAK BEKERJA (BR. DINAS SARASWATI 0410224018343 


sa Bajera 


